Keindahan Alam Pulau Tidung 


Menikmati Wisata Pulau Tidung yang Sangat Mempesona - Wisata Pulau Tidung saat ini 
menjadi tempat liburan favorit masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar Jabodetabek. 
Salah satu pulau di Kepulauan Seribu ini memiliki keindahan alam yang luar biasa yang 
telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas rekreasi air sehingga menjadi wisata bahari yang 
sangat menarik. Setiap akhir pekan atau saat libur, tempat ini menjadi salah satu tujuan 
wisata yang banyak dikunjungi. 

Pulau yang terkenal dengan ikon jembatan cinta ini terdiri dari 2 pulau, yaitu Pulau Tidung 
Besar yang memang menjadi tempat utama untuk rekerasi dan berwisata dan Pulau Tidung 
Kecil yang digunakan oleh penduduk setempat untuk budidaya mangrove. Kedua pulau 
tersebut dihubungkan dengan sebuah jembatan kayu sepanjang 800 meter yang sering 
dimanfaatkan para pengunjung untuk sekedar berjalan-jalan sambil menikmati panorama 
laut yang elok. 

Kawasan wisata Pulau Tidung berada di Pulau Seribu atau tepatnya Kelurahan Pulau 
Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta. 
Banyak aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Pulau Tidung, seperti menyelam,berenang, 
bermain speed boat, dan olah raga air lainnya. Terumbu karang maupun berbagai fauna laut 
di kawasan wisata Pulau Tidung ini termasuk yang sangat indah sehingga sangat menarik 
untuk dilihat sambil menyelam. 

Jika anda datang bersama keluarga, anda juga dapat bermain bola di sepanjang pantai 
dengan pasirnya yang lembut dan hembusan angin laut yang segar. Sambil berjalan-jalan di 
jembatan itu, anda juga dapat menyaksikan anak-anak warga kampung setempat yang 
sering bermain dengan melakukan loncatan dari jembatan ke dalam air. Tak jarang ada juga 
pengunjung yang ikut bergabung dengan bermain loncat indah dan bermain dengan 
riangnya seperti anak-anak tersebut. 

Sebagai tempat wisata yang sedang berkembang, telah banyak fasilitas pendukung yang 
terdapat di sana. Selain warung makan, tak sedikit pula resor dan penginapan untuk liburan 
akhir pekan bersama keluarga. Apalagi untuk mencapai tempat ini juga tak terlalu jauh. 
Diantaranya anda bisa menggunakan angkutan kapal dari Muara Angke yang memakan 
waktu sekitar 45 menit. Nah, anda tertarik? Silahkan datang saja dan nikmati wisata Pulau 
Tidung yang elok dan mempesona. 



